28 Oktober 2007 | www.gms.orid 


GEREJA MAWAR SHARON 


Penyembahan 


eorang teman memberitahu kami 

sebuah rahasia yang cukup mengejut- 

kan dan menyakitkan: suaminya telah 
menganiaya dia selama satu dekade terakhir. 
Seorang tamu di gereja mengeluh tentang per- 
nikahannya yang berantakan. Seorang sahabat 
yang baru berusia 25 tahun kini dirawat di ICU 
karena kanker dan akan meninggal. 

Perjalanan hidup di dunia bisa menjadi sa- 
ngat keras dan menyakitkan. Namun, Tuhan 
memanggil kita untuk menyembahNya dalam 
segala keadaan. Bapa kita di Surga tidak per- 
nah berjanji untuk melepaskan kita dari pende- 
ritaan di dunia ini, tetapi Ia telah membuktikan 
bahwa Ia adalah Allah yang setia bagi mereka 
yang memilih untuk percaya kepadaNya. 

Tindakan penyembahan adalah sebuah pi- 
lihan untuk percaya pada Tuhan sebagai respon 
atas pernyataan Tuhan tentang PribadiNya, ti- 
dak peduli betapa besar tekanan dalam hidup 
ini. Namun, kenyataannya, semakin besar pen- 
deritaan yang kita alami, semakin sulit bagi kita 
untuk menyembah Tuhan. 


Matt dan Beth Redman (Focus On The Family) 


artikel < 


masa-masa sulit, orang Kristen masih bisa per- 
caya pada ke-Maha Kuasa-an Allah? Apakah 
mereka masih bisa percaya pada pemeliharaan 
dan perlindungan Bapa? Apakah janji Allah ma- 
sih terdengar kuat, menjadi pengharapan yang 
mampu mengatasi semua gelombang dunia? 

Terinspirasi dari ayat di atas, beberapa 
tahun yang lalu kami menulis sebuah lagu yang 
berjudul "Blessed be Your Name" (Terpujilah 
NamaMu). Sebuah lagu tentang memilih untuk 
menyembah Tuhan, dalam segala keadaan. 

Kami tahu bahwa kata-kata ini menjadi 
tantangan bagi kami untuk menghidupinya. 
Dan beberapa tahun terakhir, meski banyak 
masa-masa sulit, kami terus menghidupi kata- 
kata itu hari lepas hari. 

Di waktu yang sulit, kita diijinkan untuk 
berperkara dengan Tuhan, Alkitab mengatakan 
hal ini. Dalam kitab Mazmur kita melihat 
pemazmur dengan emosi tinggi dan kepedihan 
yang mendalam mengeluarkan semua unek- 
uneknya kepada Tuhan, ketika ia memper- 
tanyakan hari kelahirannya yang penuh kesu- 
sahan dan penuh perjuangan. Pemazmur me- 
nangis kepada Tuhan dengan perasaan hancur 
-kadang dalam kemarahan dan keputusasaan. 

Dia dengan “bebas” mempertanyakan ke- 
hendak Tuhan, karena ia yakin bahwa kede- 
katannya dengan Tuhan akan tetap aman. Hal 
ini hanya mungkin terjadi karena pemazmur 
tidak pernah meninggalkan penyembahan. 

Jika Anda mengalami penderitaan, 
ingatkan diri Anda bahwa Tuhan melihat per- 
gumulan Anda. Anda harus mendorong jiwa 
Anda untuk kembali ke tempat yang tepat, di 
tangan Tuhan yang penuh pengharapan. 
Karena kita menyembah Juruselamat yang luar 
biasa, Raja yang penuh kemenangan, Allah 
yang penuh perhatian dan kasih sayang, Allah 
yang setia dan murah hati. 

Allah yang tidak pernah kawatir, terheran- 
heran, atau kurang cakap, dan Ia adalah Allah 
yang janjiNya teguh. Ia tetap setia semenjak 
hari penciptaan Anda. Ia tetap berkuasa dan 
Maha Kuasa sejak hari Ia menciptakan dunia 


ini. Dan dalam frustasi Anda, la tetap dekat, 
terlibat dalam, seperti yang Anda minta kepa- 
daNya. 


Kuasa Penyembahan 

Dalam penyembahan ada kuasa. 

Pertama, ketika menyembah kita mengi- 
ngat penyertaan Allah yang menghasilkan su- 
kacita. Dalam keadaan penuh krisis, gali dalam- 
dalam Firman Tuhan. Perjalanan itu akan me- 
ngingatkan Anda bahwa Allah tidak pernah le- 
pas kendali atau berhenti memperhatikan. Ke- 
tika kita mengingat-ingat masa lalu, kita akan 
merasakan bahwa Tuhan itu setia. 

Kedua, katakan kebenaran pada diri kita. 
Hadapilah masalah dengan tenang, kata pe- 
mazmur mendorong dirinya. Ia berbicara pada 
jiwanya, mengingatkan bahwa ada Satu Pri- 
badi yang bisa menyelamatkannya: "Mengapa 
engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa 
engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah 
kepada Allah! Sebab aku bersyukur lagi kepa- 
daNya, penolongku dan Allahku!" (Maz.42:12). 

Ketiga, menangislah dengan orang yang 
menangis. Libatkan orang lain untuk melalui 
masa-masa sulit, dan bersukacitalah bersama- 
sama mereka dalam waktu kelimpahan. 

Jika Anda dalamsituasi yang baik, hiburlah 
mereka yang dalam badai. Jika Anda dalam 
situasi krisis, ajaklah keluarga gereja Anda 
untuk membantu Anda menyelesaikan 
masalah. Rasul Paulus mengingatkan kita, "Jika 
satu anggota menderita, semua anggota turut 
menderita." (1 Kor.12:26). 

Keempat, berpikir panjang. Sering Bapa 
kita di Surga memberi buah-buah baik dari 
penderitaan yang kita alami. 

Oleh karena itu, meski beberapa masalah 
tetap menjadi misteri, tapi lihatlah segalanya 
dari perspektif kekekalan, sudut pandang 
Allah. 

Peganglah janji Tuhan, ada berkat menanti 
di depan bagi mereka yang percaya dan 
menyembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus 
memberkati. m 


03 


Menjaga kekudusan 
menuntut disiplin diri 
yang kuat dan disiplin 

ini hanya bisa ada apabila 
ada niat yang sama 
kuatnya pula. 


04 


atau etika berpacaran, tetapi Alkitab dengan jelas me- 

ngatakan bahwa setiap anak Tuhan harus menjaga keku- 
dusan. 

Menjaga kekudusan menuntut disiplin diri yang kuat dan 
disiplin ini hanya bisa ada apabila ada niat yang sama kuatnya 
pula. Tidak hanya itu, faktor utama untuk tetap menjaga 
kesucian selama masa pacaran hendaknya didasarkan pada 
rasa takut akan Allah sebab pada akhirnya kita tetap harus 
memberi pertanggungjawaban kepada Allah sendiri (1 Tes. 
5:23). 


A tidak mengatakan dengan jelas soal berpacaran 


Tutup celah 
Ada beberapa tahap dalam berpacaran yang biasanya 


dilewati seseorang sebelum jatuh dalam seks bebas: pertama 
pegangan tangan, kemudian mulai berani merangkul ping- 
gang, terus berpelukan, naik menjadi cium pipi kanan dan kiri, 
kemudian ciuman mulut ke mulut, ciuman dengan lidah, terus 
tangan mulai masuk ke dalam dan mengelus punggung, 
kemudian tangan meraba-raba bagian tubuh yang sensitif, 
dan puncaknya terjadi hubungan seksual atau intercourse. 

Di sini dikenal istilah point of no return, artinya suatu titik 
yang tidak memungkinkan untuk kembali ke awal. Seseorang 
yang sudah sering berpelukan berciuman, akan merasa tidak 
nyaman jika harus kembali ke jaman berpegangan tangan. 

Oleh karena itu, pertobatan memerlukan niat dan disiplin 
yang kuat. Kita harus meminta pimpinan Roh Kudus. 

Setiap hal diciptakan sesuai fungsinya, oleh karena itu 
kita harus benar-benar peka mengenai hal-hal yang berbau 
seksual selama berpacaran. Jangan melakukan sesuatu yang 
tidak pada tempatnya, karena ada hal-hal tertentu yang 
diijinkan Tuhan untuk dilakukan oleh pasangan yang sudah 


menikah saja, misalnya hubungan seksual dan 
yang berbau foreplay (persiapan sebelum 
masuk hubungan intim). Sekali lagi, jangan 
membuka celah bagi iblis untuk merusak hidup 
dan masa depan Anda. Jika hati nurani Anda 
sudah mulai memberikan warning, jangan 
teruskan! Atau Anda akan menyesal. 

Alasan apapun seperti: asal tidak ada yang 
tahu, semua orang juga melakukannya, atau 
saya layak melakukannya, sungguh tidak pada 
tempatnya. Tubuh kita adalah bait suci Allah 
dan milik Allah sepenuhnya. Meremehkan dan 
melecehkan tubuh kita maupun pasangan, 
berarti menghina Tuhan. 


Buatlah komitmen 

Berikut ini beberapa saran untuk meno- 
long kita menjaga kesucian pada masa berpa- 
caran: 

Pertama, sirami hati kita dengan Firman 
Allah. Firman Allah akan memberi peringatan 
dan sekaligus kekuatan bagi kita untuk mela- 
wan godaan seksual. 

Bacalah dan renungkanlah firman-Nya seti- 
ap hari; jadikan saat teduh sebagai aktivitas ro- 
hani rutin kita. Jangan biarkan iblis atau diri kita 
menipu dengan mengatakan bahwa kita sudah 
tidak layak menerima firman Tuhan. Ketidakla- 
yakan adalah suatu sikap yang selalu harus ada 
namun kita butuh firman Tuhan guna bertahan 
dalam kehendak Tuhan. 

Kedua, pertahankan batas sejauh-jauhnya 
dan sepanjang-panjangnya. Jangan mulai sen- 
tuhan fisik terlalu dekat dan terlalu cepat. 

Barangsiapa memulai terlalu cepat akan 
mengakhirinya dengan cepat dan sangat jauh 
pula. Hindarkan ciuman di bibir, sebisanya ber- 
henti pada ciuman di pipi. 

Sentuhan-sentuhan pada anggota tubuh 
selain tangan, misalnya pinggul dan dada, 
harus dihindarkan. Hindarkan pelukan muka 
dengan muka, batasi hanya pada pelukan dari 
samping yakni tangan kanan memeluk bahu 
dari samping. 

Ketiga, bicarakan godaan seksual secara 
terbuka dan doakan bersama. Jangan merasa 
sungkan atau tidak enak hati melukai pasangan 
kita. 

Keterbukaan menunjukkan kedewasaan 
dan kesadaran untuk menghadapi secara ma- 
tang. Sepakati batas fisik dan hormati keputus- 
an itu sebab dengan cara itulah kita menghor- 
mati tubuh pasangan kita sebagai rumah Allah 


yang kudus. 

Keempat, hindarkan keberduaan dan ke- 
terpisahan. Bertemulah di tempat terbuka dan 
umum; jangan mencari-cari kesempatan untuk 
menyendiri guna melaksanakan niat seksual 
kita. Membicarakan hal pribadi tidak perlu da- 
lam kamar atau di rumah yang sepi; kita dapat 
melakukannya di tempat ramai yang tetap 
memberi kita kesempatan berbicara dengan 
serius. 

Kelima, bicarakan masalah dengan 
seorang bapa atau ibu rohani. Bicarakan dan 
akuilah masalah kita dengan seorang bapa atau 
ibu rohani kita agar kita bisa mempertang- 
gungjawabkan perbuatan kita secara berkala 


Meremehkan dan 
melecehkan tubuh 


kita maupun pasa- 
ngan, berarti meng- 
hina Tuhan. 


dan terbuka. 

Mintalah kesediaannya untuk menjadi pe- 
ngawas yang akan terus mengecek kemajuan 
kita. Keberadaan seorang pengawas akan me- 
nolong kita hidup kudus dan bertanggung ja- 
wab. Dosa yang disembunyikan niscaya mem- 
buat kita lebih liar dan tak terkendali, dosa yang 
diakui justru memperkuat ketahanan kita. 

Keenam, jangan menyerah. C.S. Lewis, se- 
orang penulis Kristen, pernah berujar bahwa 
kita tidak akan tahu besarnya kekuatan dosa 
sampai kita mencoba melawannya. Godaan 
seksual merupakan godaan besar yang 
adakalanya membuat kita putus asa melawan- 
nya. Namun nasihat C.S. Lewis adalah jangan 
menyerah. 

Lewis mengingatkan kita bahwa Tuhan 
ingin melihat usaha kita melawan dosa dan la 
menghargai upaya yang keras. Jangan menye- 
rah atau membenarkan diri. Akui setiap 
kejatuhan kita kepada Tuhan dan bangunlah 
kembali; setiap hari merupakan hari pengujian, 
sebab itulah esensi kehidupan Kristen. 
Ag/beberapa sumber. 


05 


Ibadah HUT GMS Ambon 

Perayaan HUT GMS Love Satellite Ambon 
yang ke-4 diadakan pada hari Jumat (5/10) di 
Gedung Gereja GMS Ambon di Jl. Tuluka Bessy 
48, Ambon. 

Sebelum ibadah dimulai, para usher me- 
nyambut jemaat yang datang dengan senyuman 


penuh semangat. 

Ibadah ulang tahun ini ditutup dengan 
acara Grand Final Love Satelite Idol dan Makan 
Patita. Makan patita artinya makan bersama- 
sama, di mana semua jemaat yang tergabung 
dalam sel membawa makanannya masing- 
masing kemudian diletakkan di atas meja yang 


ramah dan membagikan permen. Saat ice 
breaker (pencair suasana) yang dipandu oleh ibu 
Warnaningsih, seluruh jemaat berbaur akrab 
satu sama lain. 

Masuk dalam pujian penyembahan, jemaat 
dibukakan sebuah rahasia. Ternyata, pada bebe- 
rapa permen yang dibagikan terdapat tanda 
khusus. Setiap orang yang mendapatkan tanda 
tersebut, diminta kesediaannya untuk menjadi 
choire. 

Setelah pujian penyembahan, panitia 
memutar sebuah film kilas balik perjalanan GMS 
Ambon selama satu tahun terakhir. Banyak 
perubahan yang terjadi. Suka dan duka dalam 
pelayanan telah membawa GMS Ambon se- 
makin dewasa dalam imannya. 

Dalam khotbahnya malam itu, Pdt. Shiendy 
Lay, selaku Gembala Satelit Ambon, mengajak 
seluruh jemaat GMS Ambon terbeban dalam 
melayani Tuhan sesuai dengan Amanat Agung 
dari Tuhan Yesus dalam Matius 28:19-20. Jemaat 
ditantang untuk mempersembahkan yang 
terbaik kepada Tuhan terutama untuk kegerakan 
Tuhan di GMS Love Satellite Ambon. 

Usai pelayanan Firman Tuhan, Bpk. Tinus 
Karsten, salah satu jemaat mula-mula GMS Am- 
bon, menyalakan lilin ulang tahun. 

Meski sudah berumur, tetapi Beliau masih 
aktif sebagai penilik Kemas dan sangat antusias 
dalam melayani Tuhan. Meski harus berjalan kaki 
naik turun gunung, tetapi beliau tidak per-nah 
mengeluh dan terus melakukannya dengan 


06 


telah disediakan, dan semuanya makan secara 
bersama-sama. 

Ketika makan bersama, suasana kekelu- 
argaan begitu terasa. Baik kaya maupun miskin, 
besar atau kecil, kulit putih atau kulit hitam, 
semuanya membaur menjadi satu. “We are 
onefamily”. 

Akhirnya, jemaat pulang dengan penuh 
sukacita dan membawa suatu tekad untuk 
memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan 
segala sesuatu yang telah Tuhan berikan 
kepadanya. 


Love Satelite Idol 

Dalam perayaan ulang tahun kali ini, GMS 
Ambon mengadakan Love Satellite Idol, suatu 
ajang perlombaan tarik suara yang diikuti oleh 
seluruh jemaat. Jumlah peserta yang terdaftar 
berjumlah 34 orang; 20 peserta Kemas, 6 
peserta Pemuda dan 8 peserta Remaja. 

Acaranya ini cukup meriah karena ada 
beberapa peserta yang tampil heboh meski 
bermodal suara pas-pasan. Tetapi tidak sedikit 
pula yang bernyanyi bagus sehingga 
mengundang decak kagum. 

Dari 34 peserta, 6 orang berhasil menem- 
bus grand final. Setelah melalui penilaian yang 
ketat, akhirnya Love Satelit Idol dimenangkan 
oleh Ibu Arlen Refwalu dari Kemas Wayame. 

Sepuluh peserta terbaik langsung diminta 
untuk bergabung dan melayani dalam Tim PAW 
(praise and worship). (Thomy, INFOTEK Ambon) 


nak-anak bagaikan selembar kertas 
putih. Bagaimana dirinya kelak 
tergantung dari apa yang dicoretkan 


pada selembar kertas itu. Mereka begitu polos, 
terbuka terhadap semua informasi. Oleh karena 
itu, penting sekali untuk memperkenalkan 
pribadi Tuhan sejak dini. Kita harus menjadi 
kreatif dan mengandalkan Roh Kudus supaya 
jiwa anak-anak dimenangkan bagi kemuliaan 
Tuhan. Di tangan Tuhan Yesus, masa depan 
mereka akan cerah dan penuh pengharapan. 

Pada hari Sabtu (29/9) pukul 16.00 WIB lalu, 
Eaglekids GMS Satelit Makasar mengadakan 
acara penjangkauan anak-anak dengan 
menggunakan panggung boneka (muppet 
show). 

Supaya suasana tidak kaku dan menjadi 
akrab, Kak Ika, pelayan anak, memulai acara 
dengan permainan-permainan untuk 
mencairkan suasana. Setelah itu dilanjutkan 
dengan pujian penyembahan yang di pimpin 
oleh Ezra (9 tahun). Dia memimpin anak-anak 
untuk bernyanyi dengan mempertunjukkan 
boneka-boneka yang lucu. Anak-anak sangat 
antusias dalam memuji Tuhan. 

Pada inti acara, sebelum disampaikan 
Firman Tuhan, pemuda-pemudi GMS Makasar 
mempertunjukkan sebuah drama dengan judul 
“Sahabatku”. Drama ini menceritakan 
persahabatan Joko dan Udin. Sejak kecil mereka 
berteman baik dan sering melakukan kegiatan 


EagleKids Sat. Makassar 
e 


satellitenews 


bersama-sama. Tetapi ketika Joko pindah 
sekolah, ia yang pada awalnya adalah anak 
yang baik mulai terpengaruh oleh teman- 
temannya yang nakal. Joko pun akhirnya 
meninggalkan Yesus. 

Pada suatu saat, terjadi perkelahian antara 
geng Joko dan geng anak sekolah lain. Saat 
geng-nya kalah dan Joko dalam keadaan babak 
belur, Udin datang untuk menolong Joko. Tapi 
naas, alih-alih menolong si Joko, si Udin justru 
terkena tusukan pisau. Udin akhirnya mati. 

Joko sangat sedih dan menyesal. 
Kenakalannya telah membuat sahabatnya 
meninggal dunia. la lantas berjanji untuk 
kembali kepada Tuhan Yesus dan menjadi anak 
yang baik. 

Melalui drama tersebut, diharapkan anak- 
anak mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah 
sahabat yang baik, yang rela mengorbankan 
nyawa-Nya bagi kita orang-orang berdosa. Hal 
ini lebih diperjelas lagi oleh kebenaran Firman 
Tuhan yang di sampaikan oleh Kak Jelli, Ibu 
Gembala, yang diambil dari Yohanes 15:14. 

Di akhir khotbahnya Kak Jelli menantang 
anak-anak untuk menerima Tuhan Yesus 
sebagai sahabat pribadinya, Anak-anak 
meresponi dengan antusias, dan mereka 
mengalami jamahan Roh Kudus. Mereka pun 
pulang dengan penuh sukacita karena kini 
Yesus sudah menjadi sahabatnya yang sejati. 
Amin (Uddyanto K Gembala Anak Makassar) 


anyak orang yang mendapatkan kesan 
bahwa kekristenan menjanjikan 
pertukaran hidup, dari miskin menjadi 


kaya, dari sakit menjadi sembuh, dari terlilit 
hutang menjadi bebas hutang, tidak ada 


perceraian, pemberontakan, penganiayaan, 
kelaparan dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit 
orang yang melihat kekristenan sebagai 
multimilioner, menggunakan jam tangan Rolex, 
jas Gucci atau mobil Mercedez. 

Kita bukan Kristen Rolex! Tuhan Yesus tidak 
pernah menjanjikan hidup yang bebas dari 
masalah. Tetapi Yesus berkata bahwa jika kita 
dicobai, Dia akan memberi jalan keluar. Dia 
senantiasa menyertai kita sekalipun kita 
mengalami topan badai, penyakit, perceraian, 
kekurangan, kemiskinan, ketidaknyamanan, 
ketidakadilan, penganiayaan, tidak mendapat 


08 


pekerjaan, dan jalan buntu (1 Kor. 10:13). 

Tentu saja tidak ada himbauan untuk 
berpangku tangan tanpa melakukan apa pun 
dan hanya menanti berkat Tuhan. Rasul Paulus 
memberi peringatan keras kepada mereka yang 
tidak mau bekerja, “Sebab, juga waktu kami 
berada di antara kamu, kami memberi 
peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak 
mau bekerja, janganlah ia makan. Kami 
katakana ini karena kami dengar, bahwa ada 
orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak 
bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang 
tidak berguna." (2 Tes. 3:10-11). 

Ketika saya menantikan Tuhan dan 
berusaha melakukan kehendakNya, ada 
kalanya saya memberontak. Mengalami 


Rolex 


kekecewaan karena menantikan jawaban doa. 
Kadangkala saya meragukan janji-janji Allah. 


| Bahkan ada juga air mata, dan duka lara. Hal- 


hal seperti itu adalah wajar. 

Tuhan bukan Santa Klaus yang menghujani 
kita dengan hadiah-hadiah, tiket pesiar ke 
Eropa, pernikahan bahagia, tubuh yang sehat, 
rumah mewah, atau memberikan apa pun yang 
kita minta. Dia justru mengijinkan kita untuk 
menghadapi hari-hari suram agar Dia dapat 
membentuk kita sesuai dengan rencanaNya. 
Dia justru menggunakan pencobaan- 
pencobaan yang datang agar kita menjadi 
serupa dengan Anak-Nya, Yesus Kristus. 

Sebelum kembali ke surga, Yesus 
mengingatkan murid-muridNya, "... Dalam 
dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi 
kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan 
dunia" (Yoh.16:33). Oleh karena itu, janganlah 
kawatir atau takut, hanya percayalah dan 
bersandarlah sepenuhnya kepada Gembala 
Agung kita. Maka kita tidak akan pernah 
kekurangan, dan pada saatnya nanti, kita akan 
menemukan padang rumput yang hijau. Di 
sana tidak ada lagi tangis air mata, hanya 
sukacita, selamanya. Tuhan memberkati. m 


e| uar 


Biasa! 


Andreas Reynaldo, 21 th (Jemaat GMS pusat) 


aya lulus SMA pada usia 18 tahun, dan 

langsung bekerja di sebuah toko 

sebagai tenaga administrasi. Di sana 

saya biasa merangkap berbagai 
pekerjaan. Tidak hanya membuat rekapitulasi 
biaya, tapi juga angkat-angkat barang dan 
masih banyak lagi. 

Pekerjaan itu begitu berat, dan sempat 
terpikir untuk pindah pekerjaan. Saya 
mengirimkan beberapa lamaran pekerjaan dan 
berulang kali berdoa, tapi tidak kunjung 
mendapat hasil. 

Saya mulai putus asa mencari pekerjaan 
lain. Meski demikian, saya tidak meninggalkan 
tanggung jawab. Saya tetap setia mengerjakan 
apa yang dipercayakan Tuhan pada saya. 

Satu hal yang membuat saya berpikir susah 
mencari pekerjaan lain adalah ijazah terakhir 
saya. Saya hanya lulusan SMA. Sedangkan 
jaman sekarang banyak tempat menginginkan 
pekerja dengan lulusan minimal sarjana atau 
diploma 3 (tiga). 

Tapi Tuhan sungguh luar biasa. Tidak ada 
yang mustahil bagi Tuhan. Pada saat saya setia 
berdoa, Tuhan menjawab doa-doa saya. 

Tepat pada tanggal 31 Mei 2007 yang lalu, 


saya dihubungi oleh salah satu perusahaan 
tempat saya melamar. Seorang Bapak di balik 
telepon itu mengatakan bahwa saya langsung 
di terima dan diminta mulai bekerja pada tang- 
gal 4 Juni 2007. 

Perusahaan itu cukup ternama. Sungguh 
mengherankan, seorang tamatan SMA seperti 
saya bisa masuk di sana. Kalau bukan karena 
Tuhan, hal ini tidak mungkin bisa terjadi. 

Tidak berhenti sampai di situ, sejak saya 
mulai bekerja pada tanggal 4 Juni 2007, Tuhan 
terus memberkati saya dengan luar biasa. 

Tiga bulan masa percobaan gaji saya 
langsung naik 10 persen. Tidak cukup itu saja, 
perusahaan juga memberi THR (Tunjangan Hari 
Raya) sebesar setengah kali gaji, saya 
diperlengkapi dengan fasilitas cukup baik. Saya 
mendapatkan berbagai tunjangan dan 
asuransi dari perusahaan. Bahkan, juga diberi 
parcel lebaran. Berkat sepeti embun yang dari 
Hermon mengalir ke bukit Sion! 

Tuhan begitu baik dalam hidup saya. 
Sungguh Yesusku luar biasa! Dari gaji dan THR 
itu, tak lupa saya memberikan perpuluhan. Apa 
yang saya alami juga saya bagikan di pemasa. 
Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan! # 


09 


NG Rabu, 31 Oktober '07 
Aa 09.30 | R. Ibadah Utama 


a baru & 


ajaklah jiw 
nda! 


Pengumuman pemenang 

SMS Polling dari warta tgl 

07 Okt' '07 akan ditampilkan 
di warta tgl 04 November “07 


pembic 
Ev. Dora Kansil (Jakarta) 


Jumat, 02 November '07 
pk. 19.00, 
R. Ibadah Utama 


information [LON 


K Seminar, Syarat 


onsel i ng Anggota GMS, lahir baru, rindu melayani, 
yang 


mengikuti pelatihan FLC & pembinaan 


efektif gres 


Daftar, mengikuti pelatihan, interview, 


pembicara: Kamis, 08 November ‘07 praktek pelayanan, pembinaan 
di Convention Hall, 
Da5 Man Dara pk. 18.00-16.00 Jadwal Pelatihan (setiap pukul 18.30): 
3| Kamis, 01 November '07 
Sesi 1: Kunjungan Orang Sakit, Serbaguna 1 
Pk. 13.00-14.30 | Daftarkan diri Anda Keterangan lebih lanjut hubungi Ibu Rosianti 
segera di kantor Dept. di 08155285755 di kantor gereja 


Sesi 2: FLC. Gratis terbuka 
Pk. 15.00-16.30 untuk jemaat 


Pemberkatan 


Nikah Kudus 


Sabtu, 3 Nopember 2007, 
Pk. 09:30 WIB 

HARIANTO KANIGORO 
Putra dr Bp. Yudi Kanigoro 

& Ibu Liana Wati 

Pe 


A 
NI NYOMAN SARI 


Putri dr Bp. | Nyoman Subrata 
8 Ibu Sumiati 


Sabtu, 3 Nopember 2007, 
Pk. 12:30 WIB 

FONCE CAROLES 

Putra dr Bp.Johny Caroles 


& Ibu Grace Tombokan 
c 


39) 
HELEN RAHARDJO 


Putri dr Bp. Bintoro Rahardjo 
& Ibu Siandra Susilowati 


Jia tidak ada keberatan yang sah dari 
(pemberkatan nikah antara: j 


Sabtu, 3 Nopember 2007, 
Pk. 11:00 WIB 

TOMMY CHARLES T.W. 

Putra dr Bp. Lay Poo Yong 

& Ibu Go Gwee Bie 

9 

FERRA PUSPITA 

Putri dr Bp. Yusuf Herman 

& Ibu Yuliani 


Minggu, 4 Nopember 2007, 
Pk. 13:00 WIB 
'SANDY LILINE 
Putra dr Bp.Christian Liline 
& Ibu Batseba 
&, 
YuviTA 
Putri dr Bp. Hengky Kurniawan 
& Ibu Melati Suwana 


Sidang 
Pdt. Jusuf Soetanto 


30.10.07 
Oei Kok Han 
Ketua Kemas Wil. Sentra 


31.10.07 
Bambang Hartono 
Penilik Kemas Sat. Timur 


02.10.07 
Liem Lilik 
Ketua Kemas Sat. Barat 


Bergabunglah bersama kami: 


AKSI NATAL : 03-22 DESEMBER '07 
PESTA NATAL: 25 DESEMBER '07 


Kunjungi konter kami di bawah 
Tuhan Yesus Memberkati 


E-mail: natal@gms.orid 
Call Center: 031-71644999 


alc: 010.157.779.1 
a/n: Gereja Mawar Sharon 
BCA cab. Veteran, Sby 


jadwal ibadah mingguan 7. | 


29 Oktober - 04 November 2007 


29| senin 30| selasa 31 | rabu 


Kemas WII. Sentra 5 KEMAS & PROMASA MAWAR SHARON WOMEN 
Pk, 09,30-12.00 * Cempaka 18i diwilayah masing-masing Pk. 09,30 * R. Ibadah Utama 

Informasi hubungi: Ibu Lina 5. pembicara: 

5346563, 3550710 Ev. Dora Kansil (Jakarta) 


01 | kamis 02| jumat 03| sabtu 


Doa Malam Ibadah ProM 
Pk. 19.00 * R. Ibadah Utama Pk. 18.30 +R. Ibadah Utama 
pembicara i i 4 
Ev Dora Kansil Uakarta) PEMASA & REMASA 
di wilayah masing-masin 
Doa Malam 2 s 
Pk. 22.00 - selesai * R Ibadah Utama 
pembicara 


Ev. Dora Kansil (Jakarta) 


POKOK DOA TIIN 


GEREJA MAWAR SHARON 


m Berdoalah bagi Gembala, para pemimpin rohani, hamba Tuhan dan fulltimer agar terus diberi roh yang 
menyala-nyala, hikmat serta tuntunan Tuhan dalam mengerjakan visi yang Tuhan berikan atas GMS, 

m Berdoalah bagi kebangunan rohani di sel-sel KEMAS/PROMASA/PEMASA/REMASA/AMASA agar tiap 
kelompok sel mengalami mujizat dan tanda-tanda heran sehingga banyak jiwa datang pada Kristus dan 
berdoalah agar dimunculkan pemimpin-pemimpin yang kuat serta penuai-penuai yang excellent. 


KOTA SURABAYA & BANGSA INDONESIA 


m Berdoalah bagi kesatuan gereja Tuhan di Surabaya sehingga terus memiliki isi hati Tuhan bagi kota dan 
membawa dampak yang nyata bagi kesejahteraan kota, sehingga kota dipenuhi dengan kesaksian yang 
hidup tentang Kristus. 

m Berdoalah bagi pemerintahan kota Surabaya agar para pemimpin kota dipenuhi dengan takut akan 
Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola dan meningkatkan kesejahteraan kota. 

m Berdoalah bagi pemerintah RI, presiden & wapres, para menteri serta lembaga perwakilan rakyat yang 
ada agar dipenuhi dengan rasa takut akan Tuhan, hikmat dan kebenaran sehingga dapat melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur. Berdoalah supaya kehendak Allah dinyatakan lewat tiap 
keputusan dan peraturan yang mereka tetapkan. 

m Berdoalah bagi perlindungan Tuhan atas seluruh wilayah Indonesia sehingga dijauhkan dari rancangan 
kejahatan. Berdoalah supaya hati masyarakat dipenuhi dengan damai sejahtera dan ketertiban sehingga 
tidak mudah diprovokasi/dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat menimbulkan kekacauan. 


13 


CC jadwal ibadah mingguan 


29 Oktober - 04 November 2007 


Pusat 

Kebaktian Umum | Pk 06.30 
Kebaktian Umum II Pk. 09.45 
Kebaktian Umum III Pk. 16.15 
Kebaktian Umum IV Pk. 18.45 


Kebaktian Anak | Pk. 07.00 
Kebaktian Anak Il Pk. 10.15 
Kebaktian Anak II! Pk. 16.30 
Kebaktian Anak IV Pk 19.30 
Keb. Pemuda 

Kebaktian Pemuda Pk. 12.45 


Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Profesional Muda 
Sabtu Pk.18.30 
Jl. Cempaka 181, Surabaya. 


Keb. Soldier of Faith 
Keb. Remaja Pk. 13.00 


Keb. EagleTeens Praise 

Keb. Pra Remaja Pk. 10.00 
(Bertempat di Convention Hall) 

Jl. Cempaka 24, Surabaya. 


Satelit Timur | 

Keb. Umum + Anak Pk. 07.00 
RM "Mutiara" 

Jl. Manyar Kertoarjo IV/8 Sby. 


Satelit Timur II 
Keb. Umum + Anak Pk. 16.30 
Jl. Kenjeran 623, Surabaya 


Satelit Selatan | 
Keb. Umum + Anak Pk. 06.45 
Sebelah Bank Mandiri Jl, Jemursari 81 


Satelit Selatan II 

Keb. Umum + Anak Pk. 08.00 
Pertokoan Pondok Tjandra 

Jl. Palem II, TD 34, Sidoarjo 


Satelit Selatan III 

Keb. Umum + Anak Pk. 16.30 
Ex-Supermarket Bonnet Lt.2 

Jl. Raya Rungkut Mapan Utara 88/FB1, 
Surabaya (seberang Superindo/ Yakaya) 


Satelit Barat 

Keb. Umum + Anak 

Jl. Raya Sukomanunggal 
Komplek Pertokoan Satellite Town 
Square Blok F/ No: 1-6, 22-26 


Satelit Wiyung 

Keb. Umum + Anak Pk. 07.00 
Ruko Taman Pondok Indah A-38, 
Sby. 


Pk. 10.00 


14 


BD “Immanuel” Prigen 

Keb. Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 
Satelit Sidoarjo 

Keb. Umum # Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum II + Anak Pk. 17.00 
Keb. Dewasa Muda Pk. 10.00 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 


Sebelah “HERO” Supermarket, KAVA2 
No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 


Satelit 

Keb. Umum ProM Pk. 07.30 
Keb, Anak Pk. 07.30 
Keb. Pelajar Pk. 10.00 
Keb, Pemuda Pk. 10.00 
Keb. EagleTeeens Pk, 10.00 
Doa Malam Rabu Pk, 18.30 


Jl. Ijen 8 Malang, Telp.0341-324935 


Satelit 

Kebaktian Pelajar Pk. 09.00 
Keb. Pro-M Pk. 11.30 
Keb. Umum + Anak Pk. 17.00 


Jl Gajah Mada 137, Telp. 0321- 322322 


Satelit 

Keb. Umum Pk. 06.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 10.00 
Keb. Umum-4Anak ll Pk. 16.00 


Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Jl, Soekarno Hatta 

Sek: Jl. Brigjend Katamso 14 
0321-863355 


Sat. Tulungagung “COH” 


Keb. Anak Pk. 08.00 
Keb. Remaja Pk. 11.00 
Keb. Anak II Pk. 17.45 
Keb.Pro M (Sabtu) Pk. 18.30 
Keb. Umum Pk. 17.00 


Jl. KH, Agus Salim No.11 A-17, Pert. 
Belga, Tulungagung. telp.0355 328873 


Satelit Jember 

Keb, Umum | & Pro-M Pk. 07.00 
Keb, Umum II &Pro-M Pk. 17.00 
Keb, Pemuda Pelajar (Jumat) Pk. 17.00 
Keb. Lansia(Sabtu) Pk: 10.00 
Hotel Bandung Permai, 

JL. Hayam Wuruk 38 

Keb. Anak | Pk. 07:30 
Keb. Anak Il Pk. 17.00 


JI. Nusantara IV/CAE 

JL WR- Supratman 108 

Sekretariat: J|. WR. Supratman 10 B, 
Jember. Telp & Fax 0331-427924 


Satelit Yogyakarta 

Keb. Keluarga & Pro-M Pk. 08.00 
Keb. Doa Malam (Kamis) Pk.18.30 
Keb. Anak Pk. 08.00 
Keb. Pelajar Pk. 10.30 
Keb. Pemuda Pk. 17.00 


Jl. Raya Janti 100a, Yogya 
Telp: 0274-489585 Fax: 0274-488823 
CP: Pdt. Antoni M. (08165430899) 


Sat. Salatiga "Double K” 
Keb. Umum | Pk. 08.00 
Keb. Umum II Pk. 16.00 


Keb. Anak (Sabtu) Pk. 15.00 
Jl. Sukowati 62, Telp/Fax (0298) 
328124, Telp/sms (0298) 7180600 
CP: Pdt, Bernard S. (08562723723) 


Sat. Semarang "Double R” 
JI. Wotgandul Barat 33, 

samping SMU Kebon Dalem, Smg 
Keb. Umum Pk. 08.00 
Keb. EagleKids (E.Kids 2) Pk. 09.00 
Keb. Youth Pk. 17.00 
Sek: Jl, Wotgandul Barat 33, Telp. 
024-3581900 


Sat. Bandung "Double T” 


Keb. Umum Pk. 08.00 
Keb. Youth Pk. 11.00 
Graha Mawar Sharon P1 BTC 

(eks Office BTC) 


Sek: Istana Regency blok A-3/7, Bandung 
Telp: (022) 6072333 


Favour Satellite - Jakarta 
Keb. Umum+Pro-M+Anak Pk, 10.00 
Keb, Pemuda Pelajar Pk, 14.00 
Gajah Mada Tower It. 26, Jakarta Barat. 
Skrt.: Gajah Mada Tower It. 26 

Telp, 021-63858888, 63872280 


Sat, Manado 

Keb. Umum | Pk. 10.00 
Keb. Umum II (Youth) Pk. 16.00 
Keb. Umum III (Pro-M) Pk. 18.45 
Keb. Anak | (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb, Anak II (Minggu) Pk. 10.00 
Eagle Teens (Selasa) Pk, 16.30 


Gedung Mawar Sharon, Jl. Piere Tendean 
168K 95111, Mnd, Telp: 0431- 8881656 
Cp: Pdm. Joshua 081 340895599 


Keb. Umum | Pk.15.30 
Keb. Umum Il Pk-18.00 
Keb. Anak (Jumat) Pk. 15.00 


Hotel Toudano Jl. Sarnratulangi No.304. 
Tounkuramber 

Sekretariat: JI. A. Yani 10 Roong 
Lingkungan IV, Telp: 0431-321223 

Cp; Christ 0431- 335 0563 


jadwal ibadah mingguan 7 


Sat. Amurang 
Keb. Umum(Minggu) — Pk.10.00 
Keb. Pro-M(Sabtu) — Pk-17.00 


RM, Amazing Grace, JL. Trans Sulawesi 
(Dpn Kantor Bupati Minahasa Sel.) 

Sek : Jl, Tambajong, Bitung Lingkungan 
IV, Tombasian, 

Telp: (0430) 22250 

Cp: Denny 0852-40040703 


Sat. Bitung “House 3 
Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb, Pemuda (Kamis) Pk. 17,00 
Keb. Anak (Jumat) Pk. 15.00 


Gedung Mawar Sharon Jl. AA. 
Maramis Kadoodan Lingk.IV 
Telp: 0438-21576/30209 

Cp: Pdm. Tjandra 0856 3015 797 


Sat. Langowan “MOG” 


Keb. Umum (Minggu) Pk. 15.00 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 15.00 


Aula Toko "Americana" 
Desa Amongena II, Sekretariat: Desa 
Walantakan Jaga || 

Telp: 0431-371732 

Cp: Sdri. Selvi 0852 402 6 0023 


Sat. Tondano Barat (Unima) 


Keb. Umum Pk. 12.00 
Keb. Pemuda (Rabu) Pk. 16.00 
Keb. Anak (Kamis) Pk. 15.00 


Gedung Mawar Sharon 
Jl.Kampus Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

Sek: Jl.Kampus Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

CP: Nolvien 0852 4060 7803 


Sat, 

Keb. Umum Pk. 18,00 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 18.00 
Keb. Anak Pk. 15.00 


Hotel Tamasya, Jl. Soetoyo 

Sek: Lorong Agoan I, Kotamobagu 

Telp: 0434-22262 

Cp. Bpk. Dendy Pantow 
081-1436007 


Satelit Makassar 

"God's Dwelling Place" 

Keb. Remaja Pk. 10.00 
Keb. Umum Pk. 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 


Gedung Mawar Sharon: 
Jl. Ujung Pandang 8-9, Komplek Rukan 
eks. Taman Bahari, Makassar 

Telp: 0411-322114 Fax : 0411-322114 
Cp: sdr: Uddyanto, 0856-56186277 


29 Oktober - 04 November 2007 


Sat. Pontianak “City Harvest” 


Keb. Umum & Pro-M Pk. 11.00 
Keb. Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 
Keb. Anak Pk. 08.00 


JL A. Yani, Komplek A, Yani Sentra Bisnis 
Blok C-12 

Sek: JI. A. Yani, Komplek A. Yani Sentra 
Bisnis Blok E9 Megamall, Pontianak (0561) 
761131) Cp: Johanes: 0852-45003991 


Sat. Ambon "Love Satellite' 


Keb, Umum + Anak Pk, 09.00 
Keb. Pemuda/Remaja Pk. 13.00 
Keb. Anak Pk. 16.00 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 


JI, Tuluka Bessy 48, Mardika- Ambon 
Cp: Pdt. Shiendy : 0911 352 565 


Sat. Gideon 
Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb. Anak Pk. 16,00 


Porto Haria Saparua 
Cp: Megie Patikawa 0931. 21487 


Sat. Kota Benteng 

Keb, Umum Pk. 16.00 
Cp: Anita Latupeirissa 0931. 21487 
Sat. Masohi (Mik 

Keb. Umum Pk. 17.00 
Keb. Anak Pk. 17.00 
Pertokoan "Ratu Olivia" (sebelah hotel 


Isabella). Skr. JI. M. C. Tiahahu, Masohi 
telp. 0914-21118 CP: Pdp. Jemi Maloky, 


SE., 0852-43025293 
Satelit Waipia (Mik Tengah) 

Keb. Umum Pk, 11.00 
Keb, Anak Pk 17.00 


Jl. Brigjen B. Sumitro No, 36, 
Jerili-Kec. Waipia (Maluku Tengah), CP:Bp. 
Leonardo Marpaung (081-343063803) 


Satelit Medan “MY Home" 
Keb. PRO-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Ged. Graha Niaga 1 It2, JI. Putri Hijau 20 
Keb. Umum | Pk. 08.30 
(Dwibahasa: Indonesia t Mandarin) 


Keb. Umum II Pk. 10.45 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 
Lt.1 Jasmine Hall 

Keb. Anak | Pk. 08.30 
Keb. Anak I| Pk. 10.45 
Lt5, Grand Liberty Restaurant, 


Jl. Putri Hijau A-6, Medan 
Sek: Jl. Putri Merak Jingga 13A, Medan. 
(061-4158717) 


Sat, "The Light" Denpasar (Bali) 
Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb. Anak (It 2) Pk. 09.30 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Pemuda, Pelajar Pk. 12.45 


JI, Teuku Umar 190-192,Denpasar, Bali 
(Depan Putra Mahkota, sebelah IMF) 
Telp: 0361-238547 Fax 0361-221172 


Sat. Timur "Heart 


Keb. Pemuda Pk. 09.00 
Supermarket Bonnet Lt.2 at 
Sat. Timur “True 

Keb. Pelajar Pk. 10.00 
Sat. “King of Glory" 

Keb. Pelajar Pk. 12.30 
di Bonnet Rungkut Lt. 2 

Sat. Timur “Harvest” 

Keb. Pekerja Pk. 07.30 
Keb, Pemuda Pk. 13.30 
di Bonnet LL3 Jl, Manyar Kertoarjo 
Sat, Timur "Fire" 

Keb, Pemuda Pk, 09.45 
Keb, Pemuda Pk 13.00 


Keb, Peken Pk 16.00 


ja 
| Jl Jemursari 81, Sebelah Bank Mandiri 


Sat. Timur "POP" 


Keb. Pelajar Pk 11.00 
Keb. Pelajar 2 Pk 13.30 
Jl, Kenjeran 623, Surabaya 
Satelit Selatan "Living Stone” 
Keb, Pelajar Pk. 12.00 
Jl, Swalankerto 145, Surabaya 
maa Sel. “City of Faith” 

Pk. 07.30 - 09.30 
Ken pemuda PK 10.00.1200 
Keb, Pemuda Pk. 16.00 - 18.00 


Jl. Siwalankerto 145, Surabaya 
sanak êng “City of David” 
Keb, Pel Pk 11.00 
Ruko Taman Pondok Indah A- 38, Sby. 


Sat. Sel. “Royal Priesthood” 
Keb. Pelajar Pk. 12.00 
Pertokoan Pondok Tjandra 

Jl. Palem Il, TD 34, Sidoarjo 


Sat. Timur " 
Keb. Pemuda 
Jl. Kenjeran 623, Surabaya 


Sat. Utr. "Gracious Satellite” 


Pk 08.00 


Keb. Remaja | Pk. 09.00 
| Keb. Remaja II Pk. 14.00 
Keb, Remaja Ill Pk. 16.00 


Sat. Utr, "River of Life” 

Keb. Anak (Arrow Generation)Pk. 07.30 
Keb, Pemuda Pk. 11.30 
Jl. Perak Timur 118, Surabaya 


Sat. Barat “Fire Of God" 


Keb.Pelajar Pk. 13.00 
Sat, Barat 
Keb.Pemuda Pk. 16.00 


Jl. Raya Sukomanunggal 
Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 


15 


Kau Tuhan adalah Bapa-ku 


Slow Beat Cipt: Jonathan Prawira 
Do-F 
Dan = pan L 
13455- IT 5B15--0 5|A 5 6 6-4 369j6---| 
Kumi li ki kasih-Mu ygtakterni lai bagiku 
me c F GnCF 
1456654 8171415 5------134 55-31 55 
meskipuntak kupunya  siapapunju ga sungguh indah ka sih-Mu 
an ai a 
15--06514 566-426 )6---(9 566 543] 
yg tak bersyarat umuk ku meskitaka - dasa tu 


c E Fc F CE 
BA SU i AL 
ygmengasi hi - ku Kau Tuhan adalah Bapaku 


Dm DC Gm c g CE 
Ji---nė7ii-6 S 03 KI 5527 AI 
yg sangat menya ya ngi ku takpemah sekali pun ku 


Am Dm & c F CE 
II i--167 1172 Faja -0 543155525 7A, 
dapa -ti Kausa ki ti hati ku Kau Tuhan a da lah Bapa-ku 


om EN An ME 
Li-- = na AS Akan D ONE 
sia lu memperha -tikan ku tak 


Am Om & Am Gm 
154985211671 5-7 aja 


